20-04-22 - Kursus Toko Online di Medan 


Miliki Trik Handal dalam Berbisnis dengan Kursus Toko Online di Medan Bersama 
Flashcom 


Kursus Toko Online di Medan Sukses Berbisnis di Dunia Digitalisasi 


Saat ini tersedia kursus Toko Online di Medan bersama Flashcom loh! Yuk ikuti 
kegiatan ini dan kembangkan bisnis online Anda! 


Kursus Toko Online di Medan 


Anda seorang pedagang, wirausaha atau pengusaha? Masih berjualan dengan 
cara menjajakan dagangan di pasar? Ingin mencoba untuk buat toko secara 
online agar meraup banyak keuntungan? Anda perlu menguasai Skill dari Digital 
Marketing untuk memaksimalkan toko online yang akan dijalankan. Bersama 
Flashcom Indonesia, Anda bisa mengikuti Kursus Toko Online di Medan secara 


Offline atau Home Private. Tentunya ini sangat cocok untuk anda 


yang berdomisili di Medan dan sekitarnya. Silahkan daftarkan diri 
Anda sekarang juga dan jadilah pengusaha yang sukses! 


Belajar Membuka Peluang Besar untuk Toko Online 


Siapa yang sudah tidak asing dengan yang namanya toko online? Bahkan 
pedagang yang menjajakan barangnya di pasar tradisional atau modern pun 
sudah memulai untuk menambah penghasilan dengan membuat tokonya bisa 
diakses secara online. Hal ini pastinya memudahkan konsumen untuk 
berbelanja, terutama bagi kaum yang mageran alias malas gerak. Semua 
penjual sudah mulai mempelajari cara memanfaatkan dan menggunakan digital 
dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk meraup keuntungan dalam 
proses jual beli. 


Rata-rata pedagang hanya mengetahui cara menyebarkan dagangannya melalui 
jejaring media sosial. Padahal banyak cara yang lebih efektif dan ampuh untuk 
meningkatkan penjualan dan memperbanyak konsumen. Beberapa cara tersebut 
menggunakan fitur Google Business, Google AdSense dan Google AdWords atau 


biasa dapat kita lihat saat browsing yaitu menampilkan iklan di Google. Kini 
sudah tidak tren mempromosikan merchandise dengan 


membuat papan iklan dan memajangnya di jalan raya. Ini 
sudah jaman digitalisasi dimana semua teknologi sudah berkembang dan 


semakin canggih tentunya. Ada banyak cara lain untuk 
memaksimalkan penjualan. 


Flashcom Indonesia bisa membantu Anda yang ingin memulai dan 
mengembangkan usaha toko online menjadi lebih baik dan meraup banyak 


keuntungan. Caranya dengan mengikuti Kursus Toko Online. Kursus ini 


akan mengajarkan Anda cara mempromosikan bisnis Anda 
melalui pemasaran online yang dapat dilihat dan diakses oleh 
semua orang yang menggunakan smartphone atau perangkat 


digital apa pun. Hal ini juga membuat Anda tidak perlu mengeluarkan 
banyak tenaga, waktu dan uang. Berikut penjelasan mengenai Kursus Toko 
Online di Medan. 


Durasi Kursus: Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 10 kali pertemuan, 
dimana setiap pertemuan berdurasi 2 jam. Waktu maksimal menyelesaikan 
kursus adalah selama 1 bulan dengan ketentuan diadakan 3 kali pertemuan 
dalam 1 minggu. Waktu bebas ditentukan oleh siswa dengan syarat sudah 
sepakat dengan trainer. 


Konten Kursus Toko Online 


1. Pemasaran Online 
e Mengenal konsep dasar pemasaran online 
e Membuat perencanaan pemasaran online 
e Mengenal tentang jenis produk dan menerapkan teknik pemasaran 
online 
e Mengetahui manfaat dari pemasaran online 


2. Search Engine Optimization 
e Mengenal dasar-dasar pengoptimalan mesin pencari (SEO) 
e Mengetahui tujuan dan manfaat SEO 
e Memahami cara kerja dan teknik-teknik dari SEO 
e Memahami algoritma pencarian Google 


3. SEO dalam Website (tingkat dasar) 
e Menerapkan penggunaan SEO pada Website 
e Mengetahui domain dan hosting 
e Memilih nama dan ekstensi domain 
e Mengenal jenis-jenis layanan hosting atau server 
e Mempelajari dan mengenal menu dashboard website 
e Membuat dan mengkonfigurasi website 
e Menerapkan dan memahami setting, fitur dan plugin website 


4. Materi Lanjutan SEO Website (tingkat menengah) 
e Meningkatkan Traffic Website dengan cara teknik SEO 
e Memahami pengertian keyword atau kata kunci 
e Melakukan riset dan filter kata kunci potensial sesuai dengan topik 
e Mempelajari jenis-jenis kata kunci 
e Mempelajari cara melihat posisi kata kunci di Google 
e Menemukan kata kunci utama dan juga tambahan 


5. Menulis Artikel 
e Mempelajari cara menulis artikel SEO friendly dalam website 


Membuat kerangka atau struktur penulisan artikel 

Menulis artikel dengan SEO friendly 

Pahami dan pelajari struktur artikel SEO friendly 
Melakukan riset konten sesuai dengan topik yang dibahas 

Mempelajari cara mencari dan mendatangkan pengunjung (pembaca 
artikel) 


6. Google My Business 


Mengenal dasar-dasar Google Bisnis 

Mengenal fitur-fitur Google Bisnis 

Mempelajari cara mendaftarkan bisnis di Google Bisnis 

Mengetahui manfaat penggunaan Google Bisnis dalam pemasaran 
online 

Menerapkan pemasaran online menggunakan Google Bisnis 

Mengelola lokasi bisnis menggunakan Google Bisnis 


7. Google AdWords 


Mengetahui dasar dari Google AdWord 

Memahami fungsi dari menu dashboard Google AdWords 

Mempelajari konsep dasar tentang iklan 

Memahami istilah-istilah dalam Google AdWords 

Mempelajari cara pemasangan iklan di Google AdWords 

Menerapkan pemasaran online dengan menggunakan Google AdWords 


8. Google AdSense (tingkat dasar) 


Mempelajari cara penulisan konten atau artikel pada Website 
Mengetahui cara mendaftar di Google AdSense 

Memahami fungsi dari menu dashboard Google AdSense 

Memahami dan mempelajari jenis-jenis iklan AdSense (Text & Display 
Ads, Native Ads dan Page Level Ads) 

Menerapkan iklan pemasaran online menggunakan Google AdSense 


9. Materi Lanjutan Google AdSense (tingkat menengah) 


10. 


Membuat dan mendapatkan kode iklan 
Mengetahui cara pemasangan iklan di Google AdSense 


Pelajari tentang istilah-istilah yang ada di Google 
AdSense. 
Memahami cara kerja Google AdSense 


Mengetahui manfaat dari penggunaan Google AdSense dalam 
pemasaran online 


Media Sosial (Instagram, Facebook) 


Menerapkan pemasaran online menggunakan media sosial 
Mengenal Instagram beserta fitur-fiturnya 

Memahami algoritma Instagram dalam membuat iklan 
Mengerti cara membuat postingan dan iklan di Instagram 


e Mengenal Facebook Page (FansPage) beserta fitur-fiturnya 

e Mengetahui dan mengenal Ads Manager dan berbagai macam 
Campaign 

e Memahami penggunaan Business Manager 

e Mengetahui metode pembayaran di Facebook Ads 


Tertarik dengan kursus yang satu ini? Anda bisa mempelajari materi dari 0 
sampai mahir, dijelaskan dari A sampai Z dan pastinya kursus melalui proses full 
praktik. Dijamin Anda mudah memahaminya dan proses pembelajaran sangat 
efektif, karena waktu dapat ditentukan secara fleksibel. Berbicara soal biaya 
kursus juga terhitung murah dan terjangkau. Yuk bergabung bersama para 
alumni yang sudah menyelesaikan kursus Toko Online di Medan dengan 
mendaftarkan diri Anda melalui WhatsApp atau Hotline 0816-1500-8008. 


